Indonesiaku 


Hasna Nelfia 
Yudha Benny 


Hak Cipta © 2018 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
Dilindungi Undang-Undang 


Katalog Dalam Terbitan (KDT) 


Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 


Indonesiaku: Buku Informasi/Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 


—Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018. 


iv, 20 hlm. : ilus.; 21 x 29,7 cm. 


Model Buku PAUD 
Untuk anak usia 5-6 tahun 
ISBN: 978-602-244-168-7 


Penulis : Hasna Nelfia 

Ilustrator : Yudha Benny 

Penata Letak : Muhsinul Fajri 
Penelaah : Rennie Kusnaeni, M.Pd. 


Dr. Soraya, M.Hum. 
Ratih Zulhaggi, M.Psi. 
Penyelia : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud. 


Kontributor Naskah : Diah Harianti, Nanik Suwaryani, Anggraeni, Yuke Indrati. 


Cetakan ke-1, 2018 
Disusun dengan huruf Andika New Basic 28 pt. 


Kata Pengantar 


Buku “Indonesiaku” ini merupakan buku informasi yang bertemakan 
Negaraku dan merupakan salah satu buku model PAUD pada tahap 
penjenjangan membaca awal untuk anak usia 5-6 tahun yang dikembangkan 
Pusat Kurikulum dan Perbukuan untuk digunakan di satuan PAUD. 


Buku ini memberikan informasi kepada anak tentang negara Indonesia. 
Setelah membaca buku ini, diharapkan akan tumbuh rasa sayang pada anak 
akan tanah airnya. Anak juga dapat mengenal ibu kota negara, lambang 
negara, presiden dan wakil presiden, bendera Indonesia, dan lain sebagainya. 
Buku ini dapat dibacakan oleh orangtua/pendidik/orang dewasa untuk 
menumbuhkan rasa ingin tahu anak sehingga nantinya muncul minat baca 
pada anak sejak dini. 


Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang 
terlibat dalam proses penyelesaian buku ini. Semoga model buku ini dapat 
menjadi bahan referensi penulis lain untuk mengembangkan model buku 
PAUD sejenis dan dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran di PAUD. 


Jakarta, November 2018 


Penulis 


Hasna Nelfia 


Daftar Isi 


Kata Renganta reee: iil 
Dotari mes AN KN pr teta 00 NEN iv 
Indonesio ner rol ea ee 1-19 


Mari mengenal negara kita. 
Negara kita adalah Indonesia. 


Indonesia negara kepulauan. 
Pulau besarnya ada lima. 
Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, 
Jawa, dan Papua. 


Indonesia juga punya pulau lainnya. 
Madura, Bali, dan ribuan pulau 
kecil lainnya. 


Indonesia terkenal juga sebagai 
negara maritim. 


Sebagian besar wilayah Indonesia 
merupakan lautan. 


Tanah Indonesia sangat subur. 
Cocok sekali untuk pertanian. 


Wy Vd / Wap 
Wy WA Wyn 


Y 7 


Ibu kota Indonesia 
adalah Jakarta. 


Pemimpin negara Indonesia 
adalah presiden. 
Presiden didampingi seorang 
wakil presiden. 


Presiden Republik Indonesia 


Lambang negara Indonesia adalah 
Burung Garuda. 


Ta 


al 
ên 


EH Nek TUNGGAL > 


Bhinneka Tunggal Ika. 
Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. 


16 


Bendera Indonesia adalah 
Sang Saka Merah Putih. 
Merah artinya berani. 
Putih artinya suci. 


Pada upacara bendera, 


kita menyanyikan lagu 
Indonesia Raya. 


Indonesia merdeka pada 
tanggal 17 Agustus 1945. 


18 


Kita selalu memperingatinya 
dengan gembira. 


Pelaku Perbukuan 


Penulis 


Hasna Nelfia lulusan sarjana ekonomi Islam dari STAIN Batusangkar, Tanah 
Datar, Sumbar. Ia memulai karirnya dengan menulis buku anak akhir tahun 2008. 
Jika ingin berkenalan lebih dekat, silahkan menghubungi email ke: hasna.nelfia@ 
yahoo.com atau h.nelfia@gmail.com 


Ilustrator 


Yudha Benny merupakan ilustrator lepas yang sangat suka menggambar. Yudha 
bisa dihubungi lewat email: yudhazoex@gmail.com 


Penelaah 


Renni Kusnaeni, M.Pd., merupakan Ketua IGTKI Provinsi Jawa Barat. Lulusan 
dari Universitas Islam Nusantara ini dapat dihubungi dengan alamat email: 
rennikusnaeni@gmail.com 


Dr. Soraya, M.Hum., merupakan dosen dan Peneliti Bahasa Inggris dari STBA 
LIA Jakarta. Lulusan dari Program Magister Linguistik Universitas Indonesia dan 
Doktor pada Program S3 Pendidikan Bahasa di Universitas Negeri Jakarta ini dapat 
dihubungi dengan alamat email: dear soraya@yahoo.com 


Ratih Zulhaggi, M.Psi., merupakan Psikolog Anak Klinik Terpadu Fakultas 
Psikologi Universitas Indonesia. Lulusan dari Program Magister Profesi Klinis Anak 
Universitas Indonesia ini dapat dihubungi dengan alamat email: ratih.zulhaggi@ 


gmail.com 


